waktu itu, Joko Widodo (Jokowi), sempat 

berbagi resep agar tidak mudah lelah dalam 
mengerjakan aktivitas sehari-hari. “Setiap pagi, saya 
selalu minum air seduhan temulawak dicampur 
kacang hijau dan madu yang dibuat oleh istri. Saya 
tidak pernah sarapan. Minuman itulah sarapan 
saya,” kata Jokowi. Menurutnya, temulawak memiliki 
kandungan curcuma yang berfungsi memperbaiki 
fungsi hati, sehingga tubuh tidak mudah merasa lesu 
dan lelah (ANTARA news). 

Kitab Yesaya mengatakan bahwa orang yang 
menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan 
baru. Lebih jauh dikatakan bahwa mereka tidak akan 
dipermalukan. “Ya semua orang yang menantikan 
engkau takkan mendapat malu” (Mazmur 25:3). 
Apakah artinya menantikan Tuhan? Mengapakah 
Tuhan harus dinantikan? 

“Menantikan” dalam bahasa Ibrani dipakai 
kata OAVAH (baca: Kaw-vaw) yang artinya adalah 
melekat (seperti dua tali yang dipilin). Maka arti 
dari menantikan Tuhan adalah memutuskan untuk 
tetap melekat kepada Tuhan dalam keadaan apapun. 
“Melekat kepada Tuhan” adalah tetap percaya dan 
tetap hanya berharap kepada Tuhan dalam situasi 
apapun. 


MENUNGGU TUHAN 


Ketika Bangsa Israel dibuang ke Babel, 
Daniel adalah seorang pemuda yang ikut 
terbuang ke Babel. Dalam pembuangan itu, Daniel 
memutuskan untuk tetap mengutamakan Tuhan, 
apapun resikonya (Daniel 1:8). Inilah sikap yang 
disebut sebagai “menantikan Tuhan”. 

Menantikan Tuhan, bukan berarti menunggu 
kedatangan Tuhan, yang dalam pengertian ini, 
Tuhan tidak ada atau tidak hadir di lokasi penantian. 


D i sela-sela kesibukannya, Gubernur DKI Jakarta 


MJ 


KUA 


Tuhan adalah Allah yang Maha Hadir, Dia hadir 
di segala tempat dan tidak ada sesuatu apapun 
yang dapat menghalangi kehadiran Tuhan, baik 
ruang maupun waktu. 

Daud menjadi contoh dari orang 
yang “menantikan Tuhan”, ketika dia sudah 
memutuskan untuk percaya kepada Tuhan, 
maka dia hanya berharap dan mempercayakan 
dirinya kepada Tuhan, dalam segala situasi yang 
dihadapinya. 

Ketika dia butuh pertolongan, maka 
dia hanya memohon kepada Tuhan, dan tidak 
mencari pertolongan lain, hatinya melekat 
kepada Tuhan. “Beritahukanlah jalan-jalan- 
Mu kepadaku, ya TUHAN, tunjukkanlah 
itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam 
kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah 
Allah yang menyelamatkan aku, Engkau kunanti- 
nantikan sepanjang hari.” (ayat 4- 5). 


SESUAI FIRMAN-MU Cc 


Bagi orang yang menantikan Tuhan, . 
maka fokus hidupnya adalah hidup yang sesuai , 
dengan Firman Tuhan. Selain itu tetap menjaga 


untuk hatinya berada dalam keadaan: rendah 


hati (ayat 9), tulus dan jujur (ayat 21), percaya 
bahwa Tuhan itu baik (ayat 8), hanya beriman 
kepada Tuhan (ayat 15), berseru dan hanya 
berharap kepada Tuhan (ayat 18 —19). 

Daud berkata bahwa orang yang 
menantikan Tuhan, tidak akan pernah 
dipermalukan (ayat 3) karena sebagai Penolong, 
Tuhan itu sangat terbukti (Mazmur 46:1). 
Perhatikan Firman yang dinyatakan melalui nabi 
Yesaya. 

“Tidakkah kautahu, dan tidakkah 
kaudengar? TUHAN ialah Allah kekal yang 
menciptakan bumi dari ujung ke ujung, Ia tidak 
menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak 
terduga pengertian-Nya. Dia memberi kekuatan 
kepada yang lelah dan menambah semangat 
kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda 
menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh 
tersandung, tetapi orang-orang yang menanti- 
nantikan TUHAN mendapat kekuatan baru: 
mereka seumpama rajawali yang naik terbang 
dengan kekuatan sayapnya: mereka berlari dan 
tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak 
menjadi lelah.” (Yesaya 40:28-31). Marilah kita 
menantikan Tuhan. IP (Pdt. Samuel Handoko) 


IA TIDAK MENJADI LELAH 
DAN TIDAK MENJADI 
LESU, TIDAK TERDUGA 
PENGERTIAN-NYA. DIA 
MEMBERI KEKUATAN 
KEPADA YANG LELAH DAN 
MENAMBAH SEMANGAT 
KEPADA YANG 

TIADA BERDAYA. 


JALAN DALAM 
RENCANA-NYA 


ada pertengahan 
Januari 2015, 
saya sekeluarga 


pergi ke sebuah desa di Pati 
(Jawa Tengah). Saat itu usia 
kandungan saya lima setengah 
bulan. Sesampai di Pati, badan dan 
perut saya terasa tidak enak. Ketika 
periksa ke rumah sakit desa, saya 
didiagnosis gangguan pencernaan dan 
masuk angin. Di tengah perjalanan pulang 
dari rumah sakit, saya muntah. Karena 
sampai keesokan harinya masih muntah- 
muntah saya segera dilarikan ke rumah sakit 
di Kota Pati, dan diopname selama empat hari, 
kemudian dipindah ke RS Elizabeth Semarang. 
Selama dua hari di Semarang, keadaan 
saya tidak membaik, bahkan saya sempat, maaf, 
mengeluarkan feses lewat mulut. Profesor yang 
menangani memutuskan bahwa saya harus 
dioperasi karena telah terjadi perlengketan usus 
yang menyebabkan kotoran tidak bisa keluar 
lewat dubur. Puji Tuhan, operasi lancar dan anak 
dalam kandungan juga aman. 


Tetapi, dua hari kemudian saya masih 
belum bisa buang angin. Profesor mengatakan ada 
penggumpalan massa yang menahan saya tidak 
bisa buang angin. Profesor memutuskan unttuk 
dilakukan operasi lagi untuk membuat saluran 
dubur buatan agar saya beserta bayi saya bisa 
bertahan. 

Saat operasi, ditemukan bahwa gumpalan 
massa yang menahan itu adalah kepala dari bayi 
saya. Pada akhirnya operasi tidak bisa dijalankan 
dan pada malam itu saya tidak bisa tidur dan 
hanya bisa berserah kepada Tuhan. 

Malam itu juga terjadi kontraksi. Pukul tiga 
dini hari, kontraksi mulai saya rasakan 15 menit 
sekali. Pada jam tujuh pagi saya sudah pembukaan 
8. Beberapa saat kemudian saya melahirkan 
normal. Bayi saya lahir prematur dengan berat 500 
gram. Tapi keesokan harinya bayi saya meninggal. 
Saya sedih sekali. Menurut dokter, pertumbuhan 
paru-paru bayi saya belum sempurna. 

Setelah dua minggu dirawat di ICU, 
keadaan saya membaik lalu dipindah ke kamar 
biasa. Lima hari kemudian saya diijinkan pulang. 

Ternyata ujian Tuhan belum berhenti. Tujuh 
hari kemudian saya kejang, menggigil dan pingsan. 
Saya kembali dilarikan ke ICU RS Elizabeth, dan 
koma selama lima hari, disebabkan infeksi karena 
operasi usus yang pertama sudah menyebar ke 
organ-organ tubuh lainnya seperti ginjal, jantung, 
paru-paru dan sistem tubuh lainnya. 

Profesor kembali mengoperasi saya lagi. 
Badan saya mengalami pembengkakan dari 
kepala hingga ujung kaki dikarenakan ginjal tidak 
berfungsi. Saya juga dibantu alat ventilator karena 
paru-paru saya tidak optimal. 

Pada saat itu suami saya sempat marah 
sama Tuhan. Namun pada akhirnya suami saya 
sadar bahwa rencana Tuhan bukan rencana 
manusia. Suami saya memohon ampun kepada 
Tuhan dan memohon agar saya disembuhkan. 

Selama di ICU, saya menjalani cuci darah 
tiga belas kali. Selama beberapa minggu keadaan 
saya tidak membaik. Saya stress, apalagi suami 
harus kembali bekerja di Papua. Keadaan saya 
semakin lemah.Pada saat itu entah mengapa saya 
teringat bahwa sebentar lagi Jumat Agung dan 
Paskah. Saya hanya bisa menangis dalam doa saya 
agar diberikan kesembuhan dan bisa hadir dalam 
dua kebaktian tersebut. 

Hingga pada akhirnya saya mengalami 


MELALUI KEJADIAN- 
KEJADIAN INI SAYA 
BERSYUKUR BAHWA TUHAN 
MASIH MEMBERIKAN SAYA 
KESEMPATAN UNTUK HIDUP. 


pendarahan lagi di dalam perut yang keluar 
lewat bekas luka operasi, menyerupai bisul. 
Pendarahan tersebut mengalami pembekuan 
darah dan menyebabkan rasa sakit di dalam 
perut saya. Di situlah kuasa Tuhan dinyatakan, 
Profesor yang menangani saya tidak bersedia 
untuk mengoperasi saya kembali dengan alasan 
tidak ingin terjadi resiko di meja operasi. Dan 
akhirnya saya dirujuk ke RS Premier Surabaya. 

Sebelum dioperasi, saya berdoa kepada 
Tuhan agar Tuhan sendiri yang mengoperasi 
saya melalui dokter. Puji Tuhan setelah operasi 
pengangkatan darah beku dilakukan, keadaan 
saya membaik. Dari hari ke hari saya mengalami 
kemajuan sehingga saya tidak perlu cuci darah 
lagi. Dan ventilator yang saya pakai dari RS 
Semarang bisa dilepas hingga suara saya bisa 
kembali keluar meskipun masih serak. 

Saya juga menjalani fisioterapi dan 
berjalan dengan lancar. Dan mujizat Tuhan 
terjadi, saya bisa pulang sehari sebelum hari 
Jumat Agung. Puji Tuhan saya bisa menghadiri 2 
kebaktian meskipun dengan alat bantu. 

Melalui kejadian-kejadian ini saya 
bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan saya 
kesempatan untuk hidup. Pada saat mengalami 
keterpurukan Tuhan selalu menyertai saya, 
memberi saya kekuatan dan mengajarkan kepada 
saya tentang arti kesabaran. Tanpa Tuhan saya 
yakin tidak mampu menjalani ini semua. Saya 
juga sangat bersyukur dengan banyaknya bantuan 
doa yang tidak pernah terputus dari suami, 
keluarga besar, teman, dan orang-orang yang 
sebelumnya saya kenal baik di Semarang maupun 
di Surabaya hingga akhirnya saya bisa berjalan 
dengan normal dan suara saya membaik. 

Kiranya melalui kesaksian saya ini, biarlah 
hanya nama Tuhan saja yang patut dimuliakan 
dan diagungkan. Dan juga biarlah kesaksian 
saya ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. 
Tuhan Yesus memberkati. P- (Kesaksian Nonon 
Sulistiyorini, Jemaat GMS Surabaya) 


CV PUSTAKA 
RAJAWALI 


Rekaman kotbah MSTV 
dapat dipesan melalui 
Pustaka Rajawali 
dengan menghubungi 


031.6000.7000 ext. 204 Tayangan Ulang ! Tayangan Ulang !# MawarSharon 
W @cwstv Ibadah Minggu I ! Ibadah Minggu II GMS! Women 
www.mstv.tv GMS Pusat : Pusat : Pk. 10.00 WIB 
Pk. 08.00, 11.00, : Pk.08.00, 11.00, ! / GMS Main Hall 
Saksikan: MSTV. 20.00, 23.00 WIB : 20.00, 23.00 WIB ! Pdt. Andreas Soestono 
amoled / www.mstv.tv : /www.mstv.tv : Wakarta) 
iPhone/ iPad, 5 2 
Blackberry & Android: : : 
http://mstv.tv ir) : R) : 3 
“T ded : : De Cafe 
Pan “Perubahan Hidup” : (Re-run) . Pk. 19.00 WIB 
bea tanda ketijali Pk. 02.00, 05.00, : Before 30 Show : / GMS Main Hall 
Live Streaming 14.00, 17.00 WIB : “Miracles Edition” : Pdt. Andreas Soestono 
/ www.mstv.tv : Pk.10.00 WIB : Wakarta) 
Recorded'at Pdt. Judy Koesmanto : / www.mstv.tv 
MSTV.TV : R) 
Ibadah Live : @ : 
& MSTV.TV : : Before30 English 


Na 


"MEREK KRL RA KERRA 


“Padang Gurun” 


: Pk.02.00, 05.00, 

: 14.00, 17.00 WIB 

: / www.mstv.tv 

: Pdm. Yenny Verodika 


ui 


Pk. 08.00, 11.00, 


: 20.00, 23.00 WIB 
: / www.mstv.tv 


AOG REVIVAL SERVICES 


TEEN 


08.08.15 
4PM 


YOUTH 


09.08.15 


Now Available! | 
AUDIO ! 


9 Khusus tayangan live 


www.mistv.com 


» ANITA 


03150007000 £x7.121 


@ 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu III 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
/ www.mstv.tv 


@ 


“Akhirnya 
Menemukanmu” 

Pk. 02.00, 05.00, 08.00, 
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.00 WIB 

/ www.mstv.tv 

Pdt. Surya Onggo 


: Tayangan Ulang 

: Ibadah Minggu IV 
: GMS Pusat 

: Pk. 08.00, 11.00, 

: 20.00, 23.00 WIB / 
: www.mstv.tv 


: “Yang Menyayangimu” 
: 02.00, 05.00, 14.00, 

: 17.00 WIB 

: /www.mstv.tv 

: Pdt. Sumiati Supit 


: Doa Malam 

: 19.00 WIB / 

: GMS Main Hall 

: Pdt. Suyono (Jogja) 


: (Re-run) 

: Before 30 Show 

: “Miracles Edition” 
: Pk.19.30 WIB 

: / www.mstv.tv 


Bagi anda yangingin 
mengirimkamkesaksian / 
tulisan 


“redaksi Voice berhak 
menyeleksi dan menyunting 
setiap tulisan yang masuk 
sesudistandar Voke 


Before30 English 
: Pk. 08.00 & 11.00 WIB 
: / www.mstv.tv 


: (Re-run) 

: Before 30 Show 

: “Miracles Edition” 
: Pk.15.00 WIB 

: / www.mstv.tv 


Army of God Pelajar 
: Pk.16.00 WIB 
: / GMS main hall 


: Pro-M Revolution 
: Pk.19.00 WIB 
/ GMS main hall 


! Sunday Service 


Pk.07.00, Pk.10.00, 
Pk.16.00, Pk.19.00 WIB 


: / GMS main hall 


: EagleKidz 
: jadwal lihat di hal. 8 


: Perjamuan Kudus 
di setiap ibadah 


: Army of God Pemuda 


Pk.13.00 WIB 


: / GMS main hall 


: Before 30 Show 


“Miracles Edition” 
Pk.13.30 WIB 
/ www.mstv.tv 


Setiap Selasa, — Setiap Kamis, 


Pk. 19.00 WIB 


Pk. 18.00 WIB 


Jl. Semampir 1 No.68 Kediri-Jatim 
CP. Bpk. Sunggana: 0838.49811123 


GEREJA 


MAWAR SHARON 


Jl. Cempaka 24, Surabaya. 

E-mail: Info@gms.or.id 

TELP.: (031) 60007000 (HUNTING) 

FAX : (62-31) 5322452 

Persembahan Anda untuk 

Gereja Mawar Sharon dan 

Bukit Doa Immanuel 

dapat ditransfer ke: 

No. Rek. A/C 010.049.700.0 

BCA Veteran - Surabaya 

WS @gmschurch 
@GMSwarta 

Mloereja mawar sharon 


GMS Surabaya 


ebaktian Umum | Pk. 07.00 
ebaktian Umum II Pk. 10.00 
ebaktian Umum III Pk. 16.00 
ebaktian Umum IV Pk. 19.00 
ebaktian Pemuda Pk. 13.00 
ebaktian Anak Pk. 07.00 


r.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 
(Supertrooper -# Voltage) 
ebaktian Anak II Pk. 10.00 
r.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 
(Supertrooper - Voltage) 
ebaktian Anak III Pk. 16.00 
r.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 
(Supertrooper -# Voltage) 

English Service 
(MSGS It.1) Pk. 16.00 
ebaktian Anak IV Pk. 19.00 
r.202 (All Stars), convention hall 
(Supertrooper) 


Keb. Pelajar 
Sabtu Pk. 16.00 
Jl. Cempaka 18i, Surabaya. 


Keb. Profesional Muda 
Sabtu Pk. 19.00 
ebaktian Anak (Sabtu) Pk. 19.00 

Jl. Cempaka 18i, Surabaya. 


Bukit Doa “Immanuel” Prigen 
eb. Umum Pk. 10.00 
Bukit Doa Immanuel, Prigen (Tretes) 


GMS Denpasar-Bali (The Light) 

eb. Umum -Anak| pk. 08.00 WITA 
eb. Umum 4 Anak II pk. 11.00 WITA 
eb. Youth pk. 14.00 WITA 
eb. Profesional Muda pk. 17.00 WITA 
eb. Doa Malam (Jumat) pk. 19.00 WITA 
Jl. Teuku Umar Barat 275,Denpasar, Bali 
(Sebelum Depo Bangunan) 

Telp: 0361-8466437 


GMS Unity Surabaya Timur 


Keb. Umum 4 Anak 1 Pk. 07.30 
Keb. Umum # Anak 2 — Pk. 10.00 
Keb. Umum # Anak 3 Pk. 16.00 


Ruko Klampis Sguare 
blok A no. 22-23, 
Jl. Klampis Jaya Surabaya 


Cp. Melyana (089677931982 / 08883001800) 


GMS House of Victory Surabaya Selatan 
“ Sat. Jemursari, Pondok Tjandra, 

& Rungkut 
Keb. Umum 4 Anak 
Jl. Siwalankerto 145 
Cp. Deky (031-70717173) 


Pk. 07.00 


GMS Revelation Surabaya Barat 
Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 
Keb. Umum # Anak 1 Pk. 07.00 
Keb. Umum #- Anak 2 Pk. 10.00 
Jl. Raya Sukomanunggal 

Komplek Pertokoan Satellite Town 
Sguare Blok F/ No: 1-6, 22-26 
Telp. 031-7319854 


GMS Revival Sidoarjo 


Keb. Umum | - Anak Pk. 07.00 
Keb. Umum II - Anak Pk. 10.00 
Keb. Umum III - Anak Pk. 16.00 
Keb. Umum IV 4 Pro-M Pk. 19.00 
Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 
Keb. AOG Pk. 13.00 
Ibadah Pemulihan (Jumat) — Pk.19.00 


Sebelah “HERO” Supermarket, KAV.A2 
No. 27-82 Jl. Pahlawan Sda. 
Telp. 8946136, Fax: 8052650 


GMS Revival Madiun 


Keb. Umum Pk. 07.00 
Keb. Umum Pk.17.00 
Keb. Youth Pk.10.00 


Jl. Bogowonto 1 
Telp: 0351-469869 


GMS One Family Malang 


Keb. Keluarga 4 ProM I 07.00 
Keb. Anak I 07.00 
Keb. Keluarga 4 ProM II 10.00 
Keb. Anak II 10.00 


Keb. Keluarga 4 ProM III 
Keb. Pelajar - Pemuda 
Doa Malam (Rabu) 

Jl. Raya Dieng 19, Malang 
Telp. 0341-570539 


Kop mol mel Ae) Snp A0) 30) 
PE 
» 
Oo 
S 


GMS Jombang 


Keb. Umum I Pk. 07.00 
Keb. Umum I Pk. 16.00 
Eaglekidz (Rabu) Pk. 16.00 
Keb. Pelajar & Pemuda Pk.10.00 
Keb. Pemulihan (Jumat) Pk. 18.30 
Keb. Pro-M (Sabtu) Pk. 18.00 


Sekretariat & tempat Ibadah: 
Kompleks Ruko Cempaka Mas C-8 
Jl. Soekarno Hatta, telp.0321-854337 


GMS Revival Tulungagung 


Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 
Keb. Umum I 4 Anak I Pk. 07.00 
Keb. Umum II 4 Anak II Pk. 16.00 
Keb. Remaja Pk. 10.00 


Crown Hotel, Venezia Room Lt. 2, 


Jl. Supriyadi 41 (Cp. Andreas 0896 6941 0754) 


GMS Revival Jember 


Keb. Umum I Pk. 07.00 
Keb. Umum II 4 Pro-M Pk. 10.00 
Keb. Umum III Pk. 16.00 
Keb. Youth Pk. 13.00 
Doa Malam (Jumat) Pk.19.00 


Jl. Trunojoyo 26, di pertokoan JBC 
Eaglekids | Pk. 07.30 
Eaglekids II Pk. 17.00 

Jl. Trunojoyo 26, Jember. 

Sekretariat: Pertokoan JBC Ruko C2-C3 
Telp & Fax 0331-425153 


GMS Miracle Yogyakarta 


Ibadah Umum Pk. 10.00 
Keb. Doa Malam (Jumat) Pk.18.30 
Keb. Eaglekidz Pk. 10.30 
Keb. AOG Pk. 13.00 


Pacific Building It. 3, 

Jl. Laksda Adisucipto 157 
telp.0274-555497, fax.0274-557904 

CP: Pdp. Arief Wicaksono (08562722328) 


GMS Amanat Agung Magelang 


Keb. Umum I Pk. 07.00 
Keb. Umum II Pksioo 
Keb. Youth Pk. 11.00 
Keb. Anak (Sabtu) Pk. 16.00 
Keb. Pro-m (Sabtu) Pk. 19.00 


Jl. Gatot Subroto 408 

CP:Irma (081 3244 32651) 

Sekret: Jl. Gatot Subroto 36D/E 

Telp: 0293-5515771, 0293-314652 Fax: 
0293-313017 


GMS Kemah Kemenangan Salatiga 


Keb. Umum - Anak Pk. 08.00 
Keb. AOG 1 Pk. 13.00 
Keb. AOG 2 Pk. 16.00 


Jl. Sukowati 62, Salatiga 
Telp/Fax (0298) 328124, 
CP: Paulus Eko (085740282010) 


GMS Tower of Victory Semarang 


Keb. Umum - Anak Pk. 10.00 
Keb. Umum - Anak II Pk. 16.00 
Keb. AOG Pk. 13.00 


Gereja Mawar Sharon “Tower of Victory” 
Menara Mas Building 3rd floor 

Jl. Majapahit 198 
Telp. 024-6721318, fax. 024-6720283 
CP: Bevi (08995585032) 


GMS Solo 

Ibadah Pro-M Pk. 19.00 
(Sekret: dr. Supomo 77,79) 

Ibadah Umum I #Anak | Pk. 10.00 
Ibadah Umum Il-- Anak II Pk.16.00 
Ibadah Youth Pk.13.00 


Aston Solo Hotel, Ballroom Lt.5 
Jl. Slamet Riyadi 373 Solo 
Sekret: dr. Supomo 75,77, 
Telp/ Fax: 0271-723172 

CP :Daniel S. 089627282614 


GMS Favour Jakarta 
Ibadah Umum I #Anak | 
Ibadah Umum Il Anak II Pk. 16.00-18.00 
Ibadah Youth Pk. 13.00-15.00 
Central Park Mall, Podomoro City, 

Gedung TRIBECA Lt. 1 

Jl. Let. Jend. S. Parman Kav.28, JakBar 
(Sebelah Mall Taman Anggrek) 

Telp: 021-56985786 / 87, Fax: 021- 
56985785 


Pk. 10.00-12.00 


GMS Tentara Tuhan Bandung 


Keb. Umum - Pro-M Pk. 10.00 
Keb. Anak Pk. 10.30 
Keb. Youth Pk. 13.00 


Meeting Room Royal Palm It.8 

Aston Tropicana Hotel Bandung 
Premier Plaza, Jl. Cihampelas 125-120 
Bandung 40131 

Sek: Jl. Setrawangi 

Komp. Setrasari Mall A-6 

Telp: (022) 87775119 


GMS Mercy Balikpapan 


Keb. Umum | - Anak Pk. 10.00 WITA 
Keb. Umum II - Anak Pk. 17.00 WITA 
Keb. Youth Pk. 13.00 WITA 


Sagita Hotel Balikpapan, 

JL. Mayjend Soetoyo 69 (0542-820300) 
Sekre: Jl. Mayjen Sutoyo RT. 44 no. 32 
Gunung Malang (ex. gudang YOVA Lama) 
CP: Charles: 081545917777 

Telp:0542 - 425937, Fax: 0542-425938 


GMS Marvelous Banjarmasin 

Keb. Umum (Lt. M2 — R.Lavender, Adelweis) 
. 10.00 WITA 

eb. Anak (Lt. M2 — R.Jasmine & R.Crysant) 
. 10.30 WITA 

eb. Youth (Lt.M2 — R. Lavender, Adelweis ) 
. 13.00 WITA 

IOTEL G-SIGN, Jl. A. Yani km.4,5 

ekret : Jl. Mahat Kasan 52, 

impang Gatot VI 

P : Yuliana (0511 ) 3262458 


NYI YLXUAU 


wa 


MS Grace Samarinda 

eb. Youth (Sabtu) Pk. 17.00 WITA 
eb. Umum Pk. 17.00 WITA 
lanet Swalayan It.2, Jl. Rajawali no.8 

eb. EagleKidz Pk. 17.00 WITA 
lanet Swalayan It.3, Jl. Rajawali no.8 

ekre.: Ruko Citraland BL 17, 

. DI Panjaitan, Telp. 0541-4100650 

Cp: Brilli (081808822698) 


ARA 


syg 


GMS Glory of God Pontianak 


Keb. Umum (It.2) Pk. 10.00 
Keb. Anal PkS1O515 
Ibadah Youth Pk. 14.00 
Jl. A. Yani, Komplek A. Yani 

Sentra Bisnis Blok C-12, 

Megamall, Pontianak. 

Sekre: It.1, (0561- 760049) 

GMS Restoration Ambon 

Keb. Umum 4 Anak Pk. 10.00 
Keb. Youth Pk.13.00 
Hotel Swiss-belHOTEL, Jl. Benteng Kapaha, 
Sekretariat: Jl. Rijali no.26 Belakang Soya 


(Samping Kredit Plus) 

Telp. 0911-314570 

Cp: Erik (085347261119, 081804261119) 
0911-3348839 


GMS Saparua-MIk 
Keb. Umum 

Keb. Anak 

Jl. Depan Pasar Saparua 
(Ex BANK Danamon) 
Cp: James Loimehiapy 
(0852 4300 8824, Tel/Fax.0931-21487) 


Pk. 09.30 WIT 
Pk. 16.30 WIT 


GMS Masohi (Maluku Tengah) 

Keb. Umum Pk. 09.30 WIT 
Keb. Anak Pk. 16.00 WIT 
Keb. Pemuda Pelajar Pk. 13.00 WIT 


Jl. Manusella, belakang kantor 
Kejaksaan Negeri Masohi 
Telp: 0914-21163 

CP: Pdp. Rudy Ritiauw 
085243536620 


GMS Tower of Strength Manado 


Keb. Umum | - Anak — Pk. 10.00 WITA 
Keb. AOG Pk. 14.00 WITA 
Keb. Umum II Pk. 18.00 WITA 


Jl. Wolter Monginsidi, Kompleks Bahu Mall 
(Samping Apartemen Lagoon) Bahu - Manado 
95115 

Cp : Nain S. (085240163011) 


GMS Breakthrough Kendari 
Keb. Umum Pk.17.00 WITA 
keb. Anak Pk. 17.15 WITA 


Ruko GMS, Jl. H. Supu Yusuf 

(depan hotel Plaza Kubra), Mandonga 
CP : Novita (0852 5613 3910) 

Telp. 0401 - 3128751 


GMS Bitung 

Kebaktian Umum - Anak Pk. 10.00 WITA 
Kebaktian Youth (Sabtu) Pk. 17.30 WITA 
Jl. Samrat Pakadoodan Ling 3 

(Sebelah Yebenlin) 

Telp: 0438 — 30903 


GMS Tondano (HOR) 

Kebaktian Umum 4 Anak Pk. 10.00 WITA 
Kebaktian AOG Pk. 17.00 WITA 
Jl. D.I. Panjaitan Ling 1, Taler 

(Depan Kantor Pos Tondano) 

Telp: 0431 — 324046 


GMS Kotamobagu 

Kebaktian Umum 4 Anak Pk. 10.00 WITA 
Kebaktian Youth (Sabtu) Pk. 17.00 WITA 
Jl. Sutoyo no. 28, 

(Depan Apotik Kotamobagu) 

Cp. Gabriel Dimas (08229033390) 


GMS God's Dwelling Place Makassar 
Keb. Umum 4 Anak I Pk. 10.00 WITA 
Keb. Youth Pk. 13.00 WITA 
Keb. Umum 2 4 Pro-M Pk. 17.00 WITA 
Hotel M-Regency eks Eks Hotel Mercure, 
Jl. Daeng Tompo No. 8, Makassar 

Cp: Galih Chandra (0898 0077 950) 

Sek.: Jl. Chairil Anwar 30D-F 
(samping harapan baru Jl. Botolempangan) 
Telp : 0411-3625749, Fax : 0411-3625751 


GMS My Home Medan 


Keb. PRO-M (Sabtu) Pk. 19.00 
Keb. Umum I - Anal Pk. 08.30 
Keb. Umum II - Anak Pk. 11.00 
Keb. Umum III -- Anal Pk. 17.30 
Keb. Pemuda/ Pelajar Pk. 14.00 


H. Zainul Arifin 7, 
fax. 061-4501296 


Sun Plaza, It. roof, Jl. 
Telp. 061-4501295, 


GMS True Vine Pekanbaru 
Keb. Umum (It.1) Pk. 09.00 WIB 
Keb. Youth (It.1) Pk. 11.30 WIB 


Keb. Anak (R. VIP A.B.C) Pk. 09.00 WIB 
di Restoran Apollo, Jl. Ahmad Yani no.83 
Sekretariat sementara : 
Jin. Teuku Umar No. 20-22, Pekanbaru 

CP: Irawati Santoso (0852 7575 2670), 
Telp/ Fax: 0761-20019-20121/0761-854816 


GMS Lighthouse Palembang 

Ibadah Umum 4 Anal Pk. 10.00 WIB 
Hotel Horison Ultima Palembang Lt.3, R. 
Semeru 1, Jl. Jend. Sudirman 57 

CP : Paul (081332212471) 
Ibadah Youth : Pk. 14.00 WIB 
Komp. Ruko Graha Maju Motor 

Jl. Rasyid Nawawi No. 24-26F 

Telp (0711) 361425 / 366572 

CP. Theo (081995118283) 


GMS Lampung 
Keb. Umum - Anak Pk. 10.00 WIB 
Hotel Marcopolo, Ruang Restaurant 

Jl. Dr. Susilo no. 4, Lampung 

CP: Bp. Eddy Yanto - 085359785588 


GMS Jambi 

Keb. Umum 4 Anak Pk. 10.00 

Kompleks ruko sentosa - belakang Toko 
Gloria- Pasar, Jl. Raden Mattaher Jambi 

Telp 0741- 5912 804 

CP : Edi Riyanto Ong - 0813 3824 7888, 
Weinna - 0812 6065 6562 


“Lima ciri gereja yang dewasa adalah fokus pada 
salib Kristus, membawa pengharapan bagi kota, 
ada kesatuan hati bukan pemecah belah, selalu 
ada pertobatan dan hidup dalam kekudusan,” 
demikian disampaikan Pdp. Yulius Janji, Gembala 
GMS Tulungagung, dalam ibadah perayaan ulang 
tahun kesebelas GMS Tulungagung pada hari 
Minggu (14/06) lalu dengan tema “I Love My 
Church”. 

Ibadah ini dihadiri oleh 377 jiwa. Jemaat 
sangat antusias mengikuti acara demi acara yang 
disuguhkan, mulai dari tayangan kaleidoskop 
pergerakan GMS Tulungagung dari tahun ke 
tahun, pertunjukan drama, dan tari modern. Yang 
unik adalah adanya pertunjukan stand up comedy 
dari Eaglekidz. 

Harapan kami GMS Tulungagung semakin 
dibawa naik dan setiap jemaat semakin mencintai 
Tuhan dan gereja-Nya. Selamat ulang tahun GMS 
Tulungagung! Segala kemuliaan bagi Tuhan. 8 
(Sisca) 


tanah dengan surat petok D (surat ini 

haknya lebih lemah dari jenis sertifikat 
lainnya), dan sejak saat itu, dia tidak pernah 
mengurus tanah itu sama sekali. 

Baru pada tahun 2014 kemarin saya 
teringat untuk mencoba mengurus tanah itu, 
yang letaknya pun saya tidak tahu. Singkat cerita, 
karena kebaikan Tuhan, saya bisa menemukan 
keberadaan tanah itu, yang ternyata keadaannya 
sekarang sudah jauh berubah. 

Namun, timbul permasalahan. Saya 
mendapati bahwa di daerah tersebut ada banyak 
sekali mafia tanah, sehingga pemilik tanah dengan 
sertifikat Hak Milik pun harus berebut hak dengan 
orang lain yang juga memiliki tanda bukti hak 
(banyak sertifikat ganda, triple, dan bahkan lebih 
dari tiga). 

Akhirnya saya dan keluarga memutuskan 
untuk mencoba menjual tanah ini. Awalnya, jujur 
saya tidak yakin bahwa tanah ini akan laku terjual, 
karena saya serahkan broker pun, tidak ada 
penawaran. Akhirnya, kami putuskan 
untuk memasang papan yang berisikan 
nomor telpon dan pengakuan 
kepemilikan tanah tersebut. 

Saran dari kelurahan 
setempat, jika setelah tiga bulan 
tidak ada pengaduan dari pihak 
mana pun, barulah kami 
boleh memasang pondasi 
atau batasan terlebih 
dahulu. 

Puji Tuhan baru 
beberapa minggu, ada 
orang menelpon dan 
berminat membeli tanah 


pb ada tahun 1986 Papa membeli sebidang 


tersebut. Kami sepakat dengan harga dua ratus 
lima puluh juta (kotor). Namun, karena orang 
tersebut hanya mau membayar lima puluh 
persen saat ikatan, dan pelunasan saat akta, kami 
keberatan (karena dalam hukum, adanya ikatan 
sudah otomatis memberi kuasa penuh kepada 
pembeli untuk balik nama, dan lain-lain). 

Dan menurut informasi yang kami dapat, 
proses balik nama akta ini lama karena di BPN 
ditemukan ada sertifikat dengan lokasi yang sama 
tapi atas nama orang lain. Akhirnya perjanjian jual 
beli tersebut batal. 

Namun, tidak lama setelah itu, ada 
penawaran dua ratus sembilan puluh juta tapi 
bersih, dan pihak pembeli bersedia melunasinya 
pada saat ada ikatan. Segala kemuliaan bagi nama 
Tuhan, karena Dialah kami bisa menemukan jalan 
dan Dialah yang menuntun kami dari awal sampai 
akhir. (Jemaat GMS) 


A Place of Healing, Unity and R 


evival 


Jemaat Mawar Sharon, Mari datang dan manfaatkan fasilitas 


Bukit Doa Immanuel untuk berdoa pribadi tanpa dipungut biaya 


Untuk reservasi retret / bermalam hubungi kantor BDI di 
JL. Cempaka 25 (Annex building) 
Telp: #6231 60007000 ext. 148 


Fax 


t6231 5344424 


Disediakan transport bus gratis setiap hari Sabtu 
pk. 07.30 dari Gereja Mawar Sharon 


(| 


. 
1. 
ta 
“ 


# 


2 pewg 1 


| 3 
| 


TA 
Teo) 


wet 
“apa ( 


3 


(eta 
seri 
pro" 


/ 


Ietah ut 


sy asayapusd sntnya 


M2 


— 
r 


L fu 
G | 


Pendjone 


SN LOVLNOO 


BAO 


yepy O 
9) 1nyun ueyeundip yedep 3ueA yedway pjlwaw eAes 


'hagoH) 


(ueefjayad si 


sndanoanaknanddnunennnnganensan gananane phone ea canknangeandOpnpennaodanagn UI 


ej-UlET O 


BISemSEJIM / ByesnIUag O 


Yyewni yeyag O 


(e3senjay /W "O1d /epnwad /lefejag /xeuw) eisn jensas O 


(x epues ag) 


fueysesepiag ueyu!3ulip 3ueA dnoig pauuo) 


(wer/ ueH) Knncnonadannnaoooooaango00non easnne00an € eped 13ungnyip esig 


dH / vodajay 


Meta e naa aa ANA R ARA NAN NA RR RAN RAR ARA RANK RA REA h 


Ye Yontnn | Perma 


B anna 
& ? / 
FP, 3 
"4 N 1 
Ateeat " « , E 
& aorreti N N 
Pa m 
Location 


Jl. Raya Junggo, Desa Sukolilo Prigen 


Tretes, jawa Timur 
Ph. 462343 880416 
Fax. 62343 880418 


Reservation Office 


Ji. Cempaka 25, Annex Building 


Surabaya, Jawa Timur 
Ph 


Fax. #6231 5344424 


ANK 


dey3uay jewejy 
yeyuaw /3uefey :snye1s 


w #0 : MN 


Bau aa aa 


#6231 60007000 ext. 148 


yna 
aw 
seen e 


NT 


ON JJUU 


( Tai manten aan MN EN “ 


“yepegg jesagas jaysn epeday ueyuag uep jul uuoj Isduaw 
veyejis 'dnoi9 pauUo) Wejep 3unge3hag ynyun Npu | 


Immanuel 


